Cepat Sembuh 


raga memang mampu mengendalikan otot pipi untuk 
tersenyum walau nyatanya jiwa yang teramat dalam sedang 
hancur. 


Semoga cepat sembuh untuk jiwa yang sedang berperang 
dan jangan teramat lama untuk memikirkan cara 


berduniawi. 


-Ruangkutubuku 


Bangkit Percaya 


Kalau nasi sudah menjadi bubur tinggal lah menikmati 
bubur itu. 


Jika kegagalan datang jadikan lah ia sebagai guru agar 
kecewa, penyesalah, marah, tak berhanyut terlalu lama 
dalam jiwa. 


-Ruangkutubuku 


menjadi pendengar saja. 


Mungkin tidak terlalu baik mengikuti kata orang, jika kata 
mereka justru menjadi beban masalah dalam batin. Kita 
hanya perlu menjadi pendengar yang baik jika nasehat 
nasehat berdatangan, dari orang orang kecil sampai orang 
besar, dari yang biasa biasa saja sampai ada juga yang luar 
biasa. Mereka juga bisa keliru dalam berbicara tentang diri 
kita. Karena dia ya dia sementara kita tetaplah kita. 


-ruangkutubuku 


memang. 


memang sedang dalam proses menjadi lebih baik. 
Namun bukan berarti harus ada hati yang menjadi korban. 


-Ruangkutubuku 


bagai Badut. 


Badanmu tidak lah gendut ataupun berhias hidung tomat. 
Lalu mengapa kau selalu membawakan atraksi tawa yang 
menghidupkan duniaku. 


la tapi aku sadar bahwasanya kau hanya badut yang 
memang di tugaskan untuk menghiburku, dan ketika tugas 
itu Usai kau beralih kembali ketempat asal mu. 


-Ruangkutubuku 


konspirasi senyuman. 


Sesosok manusia pernah berucap ketika pertanyaanya 
hanya di balas dengan sebuah senyuman. 

la berucap bahwasanya senyuman itu adalah senyum yang 
jahat. 


Prihal bukankah senyum itu bagian dari ibadah? 


-ruangkutubuku 


senja berprantara. 


senja tolong ucapkan kepada burung yang berterbangan 
itu. 

Bahwasanya aku ingin mengirimkan pesan kepadanya. 
Langit yang sedikit lagi menggelap, kamu bersiap - siap lah 
berhias diri menjadi bintang seelok eloknya. Agar aku dapat 
memandangimu dari bumi manusia ini' 


raungkutubuku 


konspirasi bersama insan 


awal kau mengenalnya lalu kau beri kepercayaan lalu kau 
menjadikanya harapan lalu harapan itu di kecewakan oleh 
satu kesalahan mungkin lebih, lalu ego amarah 
kemunafikan hadir dan hati nurani tak lagi bisa menang. 


Nyatanya Yang terucap hanyalah 

Ungkapan kekecewaan. 

Ungkapan untuk prasaan 'semua nya sama saja 
mengecewakan". 

Dan ungkapan untuk pertemanan 

'ketika teman menjadi lawan'. 


Bukan kah cara seperti itu kalian mengutarakan 
kekecewaan kalian(?) 
prihal kau nya saja yang terlalu berharap ke insan yang 
kurang sempurna itu. 


Karna yang aku tau setiap insan mempunya kekurangan dan 
kelebihan kau bisa saja menggembirakan kelebihanya tapi 
kau blum tentu bisa mensyukuri kekuranganya. 


ruangkutubuku 


politik hidup. 


Kalau cinta menyakitkan dan dunia itu gak sempurna jadi 
yang indah itu apa? 


-ruangkutubuku 


METAMORFOSA. 


kenangan buruk ia itu sebagai guru yang mengajari kita 
berefolusi menjadi indah. 

Ketika sudah menjadi indah ia hanya bisa di kenang pada 
masanya dan elemen kesedihan pun ada di dalamnya, karna 
kita tau tak semua hal hal indah dapat terulang kembali. 


-ruangkutubuku 


Strategi 


Berdoalah karna itu sebaik - baiknya strategi. Bahwasanya 
tidak ada strategi yang dapat menembus langit yaitu selain 


startegi berdoa. 


-Ruangkutubuku 


IBU 


Sesosok malaikat kuat yang berperantara tempat aku 
berawal melihat dunia tapi ntah kenapa ia tak kembali ke 
tempat ia berasal, apa sayap ia patah? 

Prihal memang benar sayap ia patah, aku menarukan 
harapan agar sayap itu tak akan kembali tumbuh ataupun 
sembuh, agar tak bisa lagi terbang dan dapat nemani diriku 
yang sebagian terbuat dari cahayanya. 

tapi itu mustahil karna aku tau setiap insan punya perannya 
masing masing dan sudah di tentukan kapan waktunya 
untuk berangkat menuju sangilahi. 

Aku pun hanya mempunyai satu cara Yaitu berdoa semoga 
sangilahi mempunyai cara yang terbaik dan semua akan 
baik baik saja. 


-Ruangkutubuku 


Prihal memilih 


Banyak macamnya prihal memilih, 

Apa kamu manusia yang memilih menggunakan perasaan? 
Apa kamu manusia yang memilih menggunakan logika? 
Apa kamu manusia yang memilih menggunakan hati 
nurani? 

Apa kamu manusia yang memilih menggunakan ego? 

Apa kamu manusia yang memilih karna terpaksa? 

Apa kamu manusia yang memilih karna kebencian? 


Tunggu sebentar , jangan di jawab terlebih dahulu. 


Apakah pilihanmu itu sepertinya benar ? 

'Sudah pasti kamu tak perduli prihal pilihan mu, yang 
terpenting kamu merasa tenang dalam berduniawi'. 
Benarkah? Memang seperti itu sifat manusia yang belum 
mengerti menjadi menusia sesungguhnya. 


-Ruangkutubuku 


Diet 
Coba dah egonya jangan kebanyakan di kasih makan, suruh 
diet sekali kali , agar tak saling melukai ketika perasaan 
sedang mencoba menyatui. 


-Ruangkutubuku 


waktu belajar 


Aku sudah terlalu banyak belajar dari waktu , belajar untuk 
membiarkan waktu meenjalankan tugasnya sebagai 
penyembuh rasa duka dan kecewa , sebab , memaksakan 
diri untuk pulih dengan cara tergesah gesah hanya 
memperparah lara yang pernah ada. 


-Ruangkutubuku 


teruntuk tahun 2018 


2018. maaf ibu pertiwi kami lebih sering menangis di tahun 
ini. menyambut kepulangan dengan tangisan , prihal begitu 
kembali bangkit dan percaya pada mimpi yang blum 
tergapai, kembali pada kepercayaan yang telah di bentuk. 
Jangan terlalu berlama lama menghadapi lara sampai 
mencoba hilang arah. duka memang perih akan tetapi ia 
terus menyadarkan kita untuk berdiri saat tangis 
menghampiri. Terus lah berdoa dan cepatlah temukan cara 
berduniawi kembali bersama kawanan sekawanan kalian. 


-Ruangkutubuku 


aktor dunia akhirat 


Aku belajar akhlak dari rosulallah muhammad SAW 
Aku bejalar kuat dari nabi musa 

Aku belajar mengikhlas dari nabi ibrahim 

Aku belajar kesabaran dari nabi ayub 


Aku memang blum seperti mereka , akan tetapi insyaallah 
aku akan berusaha mendekati seperti mereka. 


-Ruangkutubuku 


FILSAFAT 


- Jika kau ragu ragu untuk mendapatkanya maka 
semestapun akan ragu ragu untuk memberikannya. 

Jika kau meyakini bahwa kamu bisa mendapatkanya 
ketahuilah semestapun akan yakin bahwa kamu layak 
mendapatkanya, bukan soal kebetulan akan tetapi, ialah 
takdir yang sedang menyamar sebagai rasa prasangka. 
Perasangkanya baik akan berbuah baik, prasangkanya 
buruk akan berbuah buruk. 


harap mimpi 


Lambungkan mimpimu setinggi langit jikalau gagal itu 
hanya mendarat di awan. 


2018 palu donggala banten lampung 


Jika mempunyai lisan gunakan untuk mendoakan, Jika 
mempunyai rezeki gunakan untuk bersedekah, bantulah 
semampu kalian ibu pertiwi lagi lagi berduka. 


-Ruangkutubuku 


cinta allah 


Cintai allah sebesar besarnya. Jika sudah, engkau boleh 
mencintaiku setelahnya. 


-Ruangkutubuku 


31Desember 2018 


2018 mohon maaf & terima kasih 

Atas semua yang tersakiti dan terlewati mohon maaf, 
saatnya berkemas dan berbaik hati lebih lebih lagi , 
berintropeksi dengan berprasangka baik, 


Berbaik baik lah kalian bersama kawanan sekawan kalian, 
dan teramat terima kasih untuk yang pernah singgah dan 
menaruh mimpi namun kini telah usai sebelum sampai. 


Lagi lagi kami para sekawanan beduka atas banyaknya 
tangis yang melanda di tahun ini , cepatlah berbangkit lagi 
pada mimpi yang blum tergapai , kembali pada kepercayaan 
yang telah di bentuk, dan jangan teramat lama menghadapi 
lara apalagi sampai mencoba hilang arah. Dan semoga di 
semogakan untuk menemukan cara berduniawi kembali. 


Berikhlas, berbagi , berbahagialah, teruslah saling menepuk 
bahu kawan sekawanan , cerita ini blum usai, hanya terjeda 
untuk sementara waktu. 


-Ruangkutubuku 


kenangan 
Aku langitkan namamu di dalam semestaku. (kenangan) 


Ini barisan kata punyaku 

Memang sedikit kaku dan tidak baku 
Namun ini memang asli dari benakku 
Yang terpaku diam lalu membisu 
Menatap langit biru yang kian runtuh, 


Runtuhhan biru itu kian mengusai 

Dan kini berubah menjadi jingga, 
Jingga yang berabu abu 

Dari situlah aku melangitkan kenangan 
Kenangan deras akan penuh namamu, 


Kini jingga pun berganti gelap 
Akan tetapi aku masih sama 

Masih berada di dalam ruang 
Ruang yang aku di sebut kenangan 
Kenangan yang di penuhi namamu 


Entahlah, 

kenapa aku begitu antusias untuk berlama lama di ruangan 
ini, 

Ketahuilah sepertinya Aku mulai terjebak di ruang ini 
Terbelenggu oleh kenangan yang tiada akhir. 

Dengan segala rotasi yang terpapar atas namamu 


Aku memang begitu lancang 

Maaf saja jika aku mengenangmu tanpa izin, 

Jikalau kamu tidak mengizinkannya 

Akan aku sudahi semua kenangan ini 

Lalu aku rapihkanya lagi brankas kenangan yang bejudul 


namamu. 
Hingga akhirnya kian berdebu. 


Namun apa bila kamu mengizinkanya 

bolehkah aku berlama lama dalam ruang kenangan ini 
Ruang yang teramat deras terisi akan namamu, 
sudiah kamu? 


Teruntuk Diri. 


Wahai diri dengarkan baik baik; 
Musuh terhebat itu ego. 

Yang teramat kasar itu amarah. 
Keluarga terbaik itu hati. 
Sahabat terdekat itu pikiran. 
Yang menyebalkan itu kesal. 
yang menyembuhkan itu cinta. 
Yang mematikan itu kecewa. 
Lamunan yang indah itu harapan. 
Hal yang harus di gapai itu mimpi. 
Dan, akhir dari hidup ialah mati. 


-Ruangkutubuku. 


basa basi ngopi 


Ada dongeng yang sedang membutuhkan telinga, ada cerita 
yang ingin di dengar, ada bahu yang ingin di tepuk, ada 
pikiran yang butuh asupan, ada hati yang butuh reflexy. 


Kopi yang tersedia dengan gelas berwajah wanita, di seduh 
dengan keringat lelah, ditambah sedikit manisnya mimpi 
dan di sajikan bersama cerita. tetapi sangat di sayangkan 
karna di sajikan untuk diri sendiri bukan untuk dirinya. 


Itukan maksudnya ngajak ngopi bareng? 


pandangan merah jambu 


Bagi saya? 

Romantis laki laki itu bukan hanya sekedar memudah kan 
semua hal bagi perempuannya, kadang dan mestinya bagi 
saya, justru menyediakannya kesempetan untuk mandiri. 
Karna kelak ketika saya sudah tidak ada di muka bumi. 
Kamu tangguh untuk menghadapi apapun. Sebab bagi saya 
cinta bukan hanya sekedar memudahkan semuanya. Tapi 
cinta adalah soal membuatmu tangguh untuk selangala hal, 
ntah ada atau tidaknya saya nanti. 


sempurnanya hidup bagi saya 


Kebanyakan dari mereka menilai saya bodoh dan sebagain 
lainya menilai saya pintar. Kebanyakan dari mereka melihat 
saya selalu bahagia Sebagian lainnya melihat saya 
bersedih. 


Bodoh ataupun pintar, bahagia maupun bersedih. Itu hanya 
asumsi. Sebodoh bodohnya orang bodoh pasti pernah 
melakukan hal pintar.Dan sepintar pintarnya orang pintar 
pasti pernah melakukan kebodohan. 

Bahagia ada karna: sedih sudah letih 

Sedih terlahir karna: kebahagian sudah habis waktu. 


Begitulah kepala mereka menatap dan menilai saya. 
Ada yang mengada ngada dan ada yang nyata. 
Ada yang di besar besarkan dan ada yang di kecilkan. 


Aku adalah saya kamu adalah engkau 


Perkenalkan aku adalah hati yang sempat sakit kemudian 
disembuhkan oleh pikiran. 


Perkenalkan aku adalah pikiran yang sering kacau kemudian 
di tenangkan oleh hati. 


Sebagai Hati aku bersifat tulus tanpa pamrih. Dan aku 
sebagai pikiran bersifat sangat berhati hati. Kami berdua ini 
bersahabat , tapi sesekali kami bertengkar, prihal hati yang 
mencoba mengejar hati lainya, sebab pikiran tau betapa 
sakitnya ketika sahabatnya di tinggal oleh sejenisnya,. Hati 
yang bersifat tulus tanpa pamrih masih teramat baik kepada 
yang melukainya, meski pikiran terus menerus menasehati 
untuk berhati hati. Tetap! Hati tetap tulus tanpa pamrih. 


Aku adalah saya pemilik hati dan pikiran tersebut. 
Kamu adalah engkau yang melukai hati dan merepotkan 
pikiran. 


Saya ingin menuntut! . 


sebaiknya kamu tetaplah menjadi engkau, jadilah baik 
kesemua hati, dan jadilah baik hingga membentuk jati diri, 
meskipun kau tak menyukai beberapa hati. 


Berapa banyak hati yang menyayangimu ?: 


Pasti hati kedua orang tuamu, hati teman temanmu , hatiku, 
dan banyak lagi lainya, bijaksanakan lah hati mereka, bukan 
kau hancurkan semau dirimu. 

Dari sekian banyaknya hati yang kamu sayang , aku tidak 
pernah ada di antaranya. 

Terus lah menjadi engkau dan jangan pernah moncoba 


menjadi kamu, karna aku pernah kacau setelah 
mengalaminnya. 


Aku adalah saya dan kamu adalah engkau. 

Saya biarkan menjadi kenyataan yang baik karna diri saya. 
dan engkau jadilah jati diri yang lebih baik tanpa harus saya 
contohkan. 


Satu peristiwa mengagumkan dimana sebuah hati dan 
kepala diperkosa, lelah yang tak berpulang, langkah yang 
tak berjejak, tangan yang tak lagi sepasang, bahu yang tak 
lagi berfungsi semestinya. 

Dan pada akhirnya hati dilanda sakit yang tak berobat, 
bertanda hati terluka, dan lengan yang sibuk mengacak 
rambut. 


Telinga yang berfungsi dengan baik, tangan yang menulis 
dengan bijaksana. Satu cerita mengagumkan di satu 
peristiwa yang menakjubkan saya dapat dari seorang 
kawan. 


Jawaban Dari Segalanya. 


Berusaha itu syariat. 

Berdoa itu prantara. 

Berdoa itu kuncinya dan bersyariat itu gemboknya ,mereka 
sepasang rutinitas yang akan mencukupkan kehidupan. 


@rdni 


Pola 


Bumi ini sangat umum untuk siapa saja yang 
menempatinya, 

Tapi kehidupan di bumi ini tidak bisa kamu tentukan seperti 
apa, itu kepemilikan Allah dengan segala asmanya. 


Manusia yang sadar atau hidup di kendalikan 

oleh dua hal: 

pertama dirinya dan kedua kehendak tuhannya. 

Dan manusia yang tertidur atau mati di kendalikan oleh 
amal baiknya dan kehendak tuhannya. 


@rdni. 


Tasawuf 


'Berdoalah kmu 
saat sudah lelah dan merasa kecewa, maka saat itu juga 
kamu tengah belajar mengenal kesungguhan'. 


semacam siklus purba. 


Aku.. hanya seorang pekerja dengan jabatan kronco kronco 
para petinggi, Tidak adanya waktu untuk istirahat apalagi 
untuk kesana kesini. 


Ini adalah suatu syukur atas diriku sendiri. Sebab, apapun 
bentuknya, apapun halnya, bagaimanapun keadaanya itu 
tetap menjadi ketetapan allah dan pemberianya. Jika kita di 
tuntut untuk menerima takdir baik ataupun buruk yang di 
berikan allah, mengapa kehidupan seperti ini aku tidak bisa 
menerimanya, 'Toh tidak buruk-buruk bangat dan tidak 
terlalu baik juga'. 


semuanya hanya perlu di perbaiki, jika semuanya tidak 
terus aku perbaiki mungkin keburukan akan terlaksana 
banyak, namun juga jika semuanya aku perbaiki mungkin 
hal baik akan berkembang biak. 

Entah dari yang kecil ataupun besar. 


Aku hanya manusia yang bermodal banyak kemungkinan. 
Dan soal kehidupanku tidak pernah sama sekali aku jadikan 
soal. Sebab berjuang sekuat apapun menggapai dunia, di 
atas langit terdapat lapisan langit lainya. 

sesusah apapun duniaku akan selalu ada yang lebih susah 
dariku. 

Dan sebahagia apapun diriku selalu memiliki jeda 
kesedihan. 

Tidak abadi. 


"Hidup ini adalah paksaan untuk mengikhlaskan apapun dan 
bagaimanapun tanpa terpaksa". 
'semacam siklis purba' 


@rdni 


Siklus 


'Tidak semua hal di haruskan untuk bisa. 
Semua hal hanya harus di pelajari agar menjadi bisa'. 


Seandainya 


Seandainya kita paham dan bersyukur lebih. 

sabar tidak akan bekerja tanpa adanya amarah, kecewa 
tidak akan bekerja tanpa adanya harapan, khawatir tidak 
akan bekerja tanpa adanya logika. 

Yakin tidak akan bekerja tanpa adanya ragu. Dan cinta tidak 
akan bekerja tanpa adanya hati. 


Menata diri itu penting, belajarnya seumur hidup, ujianya 
sering mendadak, ilmunya melebihi sarjana, latihanya 
setiap waktu. Kesolehan akan mempermudah segala 
sesuatunya bahkan kesolehan selalu mampu meraih 
keridhoan allah, baik untuk dunia maupun akhirat. 

Sebab yang kita butuhkan untuk hidup cukup keridhoan 
allah yang maha kasih dan sayang. 


Apa apa di dunia ini yang kita kerjakan ataupun tidak, yang 
baik ataupun buruk akan sia sia di hadapan allah, jika tidak 
ada ridho darinya, namun bukan berarti harus berhenti dan 
perpaling dari nikmat allah. berdoalah semesra mungkin 
Dan berusahalah sebaik mungkin , sebab ajal selalu 
mengintai dalam kebiasan dan membiasakan lah dengan 
kebaikan. 

Sebab juga berusaha butuh daya gerak yang berlebih, tidur 
untuk melanjutkan mimpi atau bangun untuk mewujutkan 
mimpi. 


'Doa hanyalah sebuah perantara dan pengakuan bahwa kita 
seorang hamba. 

Dan syariatnya adalah berusaha, sehabis itu barulah 
bertawakal". 


